HALO, 





N PEMIRSA. 






SELAMAT DATANG 
KE ACARA TALK SHOW 
PENYEMBUHAN DIRI INI, 
YANG MANA KITA AKAN 

MENDENGARKAN 
PERASAAN SEJATI 
DIRI KITA. 















[HEALING GARDEN) 
KINI SUDAH DIPERBARUI 
DENGAN TAMPILAN 
BARU. 


















KINI AKU INGIN 
MEMPERKENALKAN 
PEMBAWA ACARA KITA 
YANG BARU, 






YANG AKAN 
SETIA MENEMANIKU, 
DIMULAI DARI 
SEASON INI! 
































DIA ADALAH 
SEORANG MENTOR 
UNTUK GENERASI 


DIA JUGA 
ANAK MUDA 
YANG, SETELAH МЕ- 
NYELESAIKAN STUDI 
PSIKOLOGINYA, 








MENDIRIKAN 
SEKOLAH ALTERNATIF 
(THE MOON ACADEMY] 

UNTUK ANAK-ANAK YANG 

MENCEMASKAN KARIR 

MEREKA! 


MMM... 
SAAT INI AKU SUDAH 
HAMPIR 40 TAHUN, JADI 
SEBUTAN "ANAK MUDA" 
ITU АСАК... 





TAPI 
MEMANG 
KELIHATAN 
MUDA, 
SIH. 


HALO. PEMIRSA 
SEKALIAN. AKU 
SEONGHYUN 
MOON. 


MULAI SAAT INI 
AKU AKAN MUNCUL 
DI ACARA HEALING GARDEN 
SEBAGAI PEMBAWA ACARA 
KEDUA. SENANG BERJUMPA 
N ANDA SEMUA. 













BELAKANGAN INI 
KAU JADI SANGAT 
POPULER, YA. 












BISA DIBILANG, 
KAU KINI IDOLA BAGI 

ANAK-ANAK MUDA 
DI MEDIA SOSIAL. 










HAHAHA, 
MENURUTKU SIH 
TIDAK BEGITU. 















KITA HANYA 
HIDUP DI ERA 
YANG PENUH DENGAN 
ORANG- ORANG YANG 
TERLUKA. 
























ITU SEBABNYA, 
ORANG PERTAMA 
YANG KUUNDANG 
DATANG KE ACARA 
HARI INI ADALAH...! 





UWAH! DIA 
BAHKAN BERBAKAT: 
JADI PEMBAWA 
ACARA? 








SEORANG REKANKU 
DARI UNIVERSITAS. 
TEPATNYA ADIK 
KELASKU. 


SEBAGIAN ORANG 
MEMANGGILNYA 
[DOKTER SONG YANG CANTIK], 
TAPI DIA SEBETULNYA 
SEORANG PROFESOR. 












AKHIR-AKHIR INI 
DIA JUGA 
SERING MUNCUL 
DI LAYAR TV. 


DARI 
FAKULTAS 
PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS 
YONGGANG, 


KITA SAMBUT 
PROFESOR 


SEON SON 
MM 








MWUUKH 


APA 


KABARM-...?! 21 


APA SEKARANG 


AKU CUMA BISA TAHU | | 


| KABARMU DARI MEDIA 
SOSIAL? 


K-KAMU 
SEPERTINYA SEHAT 
DAN FIT, YA... 
HAHAHA. 


KAU INI 
SEAKAN 
LEBIH DARI 
SEKADAR 
SELEBRITI. A 





BUKANNYA 
KAMU YANG 
BELAKANGAN INI 


SERING MUNCUL 
DITV? 


YAH, 
AKHIRNYA SAJA 
YANG BEGITU. 


MASIH MENYESAL 
SUDAH MEMULAI 
SEMUA INI GARA-GARA | 
MENGGANTIKAN 
NAMBONG. 





OHIYA, 
SUDAH KETEMU 
NAMBONG? 


MUMPUNG 
KAU DI SINI, 
TEMUI DIA. 


HARI INI 
AKU KE SINI 
KARENA KAU 





SEON, 
AKU BUTUH 



















PROFESOR~ 
ANDA TAK 
BOLEH MELAMUN 
SAAT SYUTING~ 








AH, 
АРА?! 


PROFESOR SONG, | 
MENURUT ANDA 





APA MASALAH 
PALING SERIUS YANG 
DIHADAPI ANAK MUDA 
KOREA SAAT INI. 


KURASA 
MASALAH YANG 
TERBESAR ADALAH 
[RASA TAKUT]... 


BISA JELASKAN 
LEBIH JAUH LAGI 
PADA KAMI? 
















BANYAK 
ORANG, 





GENERASI 
YANGLEBIH 
TUA, 









DAN JUGA 
MASYARAKAT, 

YANG MENAKUT- 
NAKUTI KAUM 
MUDA. 


MEREKA DIPAKSA 
UNTUK BERTINDAK 
KARENA RASA TAKUT, 
ANAK-ANAK TAK PUNYA 
WAKTU UNTUK AKU MENCEMASKAN 
MEREFLEKSIKAN - ANAK-ANAK YANG N 
DIRI. JADI SANGAT TERTEKAN 
KARENA KEGAGALAN KECIL, 
SAMPAI MEREKA MENCOBA, 
BUNUH DIRI, 


ANAK-ANAK YANG 
SUDAH KETAKUTAN 
SEJAK MEREKA KECIL, 
DAN DIPAKSA UNTUK MEMILIKI 
MIMPI-MIMPI YANG 
TERLALU REALISTIS. 



















YA. SALAH 
SATU PASIENKU 
DULU 


MEMILIKI GEJALA 
PARANOIA BERAT. 





SEPERTI YANG KITA 
KETAHUI BERSAMA, 
PARANOIA ADALAH 
(КЕҮАКІМАМ) 













BAHWA 
KAU SEDANG 
TERANCAM. 


MIRIP 

DENGAN SUATU DELUSI 
YANG DIPENUHI 

— KETAKUTAN, BAHWA SEMUA 

MASALAH AKAN 

MELUKAIMU. 









APA ADA BANYAK 
PASIEN YANG 
SEPERTI ITU? 


SAYANGNYA, YA... 





JUMLAHNYA 
BANYAK. 








Karya JONGBEOM LEE 


KUMPULAN CERMIN (1) 




























ADA APA SIH 
DENGAN PARA 
PROFESOR 
DI KAMPUS INI? 
HEHEHE~ " 





AKU TAK 
BERENCANA IKUT 
ACARA TV LAGI, 

TAPI DIA MEMINTA 

BANTUAN 





SEONGHYUN. 
DIA JUGA LULUSAN 
FAKULTAS PSIKOLOGI Ш APA?! 
UNIVERSITAS ( SEONGHYUN 
YONGGANG. 


















AKU JUGA 
FANS DIA. 





KAMU ITU 
NGE-FANS SAMA 
SEMUA ORANG, 
YA...?? 








DIA ITU SEORANG 
SUPERSTAR MEDSOS. 
DIA BAHKAN PUNYA 
FAN CLUB. 











KALAU NANTI AKU 
KETEMU DIA LAGI, 
NANTI AKU MINTA 
TANDATANGANNYA 
UNTUKMU. 






AGH!! JANJI, 
YA PROFESOR??!! 








< იი | 


SUBJECT v chik 


APA KAR Ra 


ITUNES PODCASTS: PRO 








APAKABAR τ 


= =) SENDER 99 (GLASS CASTIEQNAVER.CO 
RECIPIENT + SSONGSUN@NAVER.COM) 









SALAH 
SATU PASIEN 
LAMAKU? 














MASIMINGAT NR? 






AKU BAHKAN BELUM 
PERNAH MELIHAT 

ALAMAT EMAIL INI 
SEBELUMNYA... 









SUBJECT jerome! RE: АРА КАВА! 
ATTACHMENT + MYPC NDRIVE овяте 2, 


ARIAL 10pt - ГА “хе 2 Е 
USE 
FT | USE Mr 
USE MAAF SEKALI, ANDA SIAPA YA? ы 


USE N 


xe SONGSUN O NAVER.COM 














AH- HARI INI 
AKULELAH 
LAGI. 


RASANYA 
TAK SABAR 
UNTUK 
PULANG. 





THE EMAIL HAS BEEN SENT. 


RMATION IN YOUR NAVER CONTACTS. 








YOU (CAN CHECK THESENDERS CONTACT INFO! 
GOT 






















KAU BUKANLAH 
SEORANG KONSELOR. 


SUBAKAL KACAU . 





AKU AKAN 


7 in U. 





BERSAMBUNG... 


JONGBEOM LEE 


PENASIHAT AHLI: 

[HYEONGSEOK SONG] 

(MENYANDANG GELAR PHD UNTUK ILMU PSIKOLOGI, 
KEPALA KLINIK "HEART TO HEART") 


[DASIM NU] 
(KEPALA "ACADEMY PSIKOLOGI DASIM NU,” 
PENULIS ARTIKEL PSIKOLOGI) 


[GYEONGBO SEO] 
(PENGAJAR DI UNIVERSITAS YONSEI, 
FAKULTAS PSIKOLOGI - S1) ET AL. 


